1 M2- PANEN 56 KG IKAN & 6 KG SAYURAN 
18 MODEL APLIKATIF 


BIAYA RENDAH, 
PERAWATAN MUDAH 


| Rosy Nur Apriyanti 
Desi Sayyidati Rahimah 


Potential 
Business 


MY 
TRUBUS 


AKUAPONIK 
PRAKTIS 


Rosy Nur Apriyanti 
Desi Sayyidati Rahimah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Potential 
Business 


AKUPONIK 
PRAKTIS 


Penulis: Rosy Nur Apriyanti dan Desi Sayyidati Rahimah 
Penyunting: Sardi Duryatmo 


Cover: - Desain Bahrudin 
- Foto Ev Syariefa F 
- Inovasi Sistem Akuaponik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Jawa Barat 


Foto-foto: Dokumentasi Trubus 
Ilustrasi: Bahrudin 


Penerbit: PT Trubus Swadaya: Jl. Kapitan | No. 1A Sukatani, Tapos, Depok - 16454 
Telp : (021) 877 463 43-45, Faks : (021) 877 463 46 

E-mail: redaksifdtrubus-online.co.id: redaksildtrubus-online.com 

Homepage: www.trubus-online.co.id 


Pemasaran: PT Niaga Swadaya: Jl. Gunung Sahari III/7, Jakarta Pusat 10610 
Telp : (021) 4255354, 4204402: Faks : (021) 4269263 


Cetakan | : Februari 2016 


Hak cipta dilindungi undang-undang 

Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang HAK CIPTA: Tentang Sanksi 

Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa: 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau 
memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum 
suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah). 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

akuaponik praktis, my trubus potential business: 
Jakarta: Trubus Swadaya, 2016 

Vi 4 122 hlm: 25 cm 


Bibliografi: 
ISBN 978-602-9407-29-7 


AI JL 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


'penduduk semakin meningkat, kebutuhan pangan setiap tahun pun terus bertambah. 

ODU ae di sisi lain, luas lahan pertanian dan sumber daya air semakin terbatas 
lantaran bersaing ketat dengan pertumbuhan tingkat hunian. Untuk itu diperlukan teknologi pertanian yang 
mampu menghasilkan produk pertanian dengan kebutuhan lahan yang terbatas. 

Salah satu teknologi yang dapat menjadi pilihan adalah akuponik. Selain dapat dibudidayakan di lahan 
sempit, dengan akuaponik petani pun dapat memanen 2 komoditas sekaligus, yaitu sayuran dan ikan. 
Itulah pengalaman Fathulloh di Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, 
Provinsi Banten. Hanya dari lahan seluas 100 m?, ia memanen kangkung, selada, bayam merah, cabai, dan 
padi, serta lele dan gurami. 

Akuaponik adalah teknik budidaya yang memadukan budidaya perikanan dengan hidroponik. Dalam 
akuaponik air dari kolam ikan dialirkan sebagai larutan nutrisi bagi tanaman. Sumber nutrisi berasal dari 
kotoran ikan dan sisa pakan yang telah diurai oleh bakteri nitrifikasi sehingga menghasilkan nitrit dan nitrat. 
Yang disebut terakhir itulah yang diserap tanaman sebagai nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Artinya, 
biaya pupuk pun menjadi minim. Petani cukup memberikan pakan untuk pertumbuhan ikan. Keunggulan 
lain akuponik adalah hemat air, hemat tenaga kerja, dan tanpa pestisida. 

Beragam teknik akuaponik dapat dilakukan di pekarangan sempit hingga lahan luas. Buku ini 
menyajikan inspirasi akuponik praktis lengkap dengan beragam model dan panduan merakit instalasi 
secara mandiri. Sekarang, Anda dapat menghasilkan ikan dan sayuran sendiri untuk konsumsi keluarga. 
Selamat mencoba!" 


yap 5 


/ 


- "| wa - 
g Ta 17 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dok. Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar 


Daftar Isi 


Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu 
Tanpa Pupuk 

Dasar Akuaponik 

Budidaya Ikan 

Ada Sejak 3000 Tahun SM 
Akuaponik Versus Hidroponik 
Hidroponik 

Prinsip Dasar Akuaponik 
Akuaponik 

10 Tren 

12 Enam Kelebihan Akuaponik 

13  Akuaponik dan Siklus Nitrogen 
13 Lebih Sehat 


CCoNO-UN— 


15 Kombinasi Sayuran dan Ikan 
16 Ragam Ikan 


16 Bawal 
17 Belut 
18 Gurami 
19 Lele 

20 Mas 


21 Mujair 

22 Nila 

24 Patin 

25 Ragam Sayuran 
25 Cabai 


26 Manfaat Cabai 
21 Mentimun 
27  Faedah Mentimun 


28 Peria 

29 Khasiat Peria 

30  Terung 

31  Terung Antirematik 
32 Tomat 


32 Tomat Pelindung Prostat 
33 Bawang Daun 
34 Gizi Bawang Daun 


35 Bayam 
36 Bayam Kaya Zat Besi 
37  Caisim 
37 Khasiat Caisim 
38 Kailan 
iv my trubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kailan Cegah Rabun 
Kangkung 

Kangkung Penyembuh Ajaib 
Katuk 

Manfaat Katuk 

Kemangi 

Kemangi Penurun Demam 
Pakcoi 

Khasiat Pakcoi 

Selada 

Selada Perkuat Tulang 
Seledri 

Seledri Antihipertensi 
Kombinasi 

Komposisi ala Fathulloh 
Jumlah Ikan Versus Tanaman 


Ragam Sistem & Model Akuaponik 


Ragam Sistem 
Sistem Aliran Atas 
Sistem Aliran Bawah 
Sifon J 

Sifon Loop 

Sifon Bel 

Sistem Pasang Surut 
Sistem Rakit Apung 
Sistem Pasang Surut 


Ragam Model 
Rakit ala BPTP 
Rakit ala Fathulloh 


Tanam, Tebar, dan Panen 
Persiapan Tanam 

Wadah Tanam 

Media Tanam 

Media Tanam Akuaponik 

Media Arang Sekam Versus Zeolit 
Filter Terbaik 

Tanam Sayuran 

Pembibitan 

Jarak Tanam Sayuran 

Tebar Ikan 

Rawat Akuaponik 

Tambah Hara Organik 

Ramu Pupuk Sendiri 

Panen Sayuran dan Ikan 

Waktu Panen 

Unggul dalam Produktivitas dan Kualitas 


Daftar Pustaka 
Indeks 


Tentang Penulis 


my irubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Panen Ikan sekaligus 
sayuran dengan 
budidaya akuaponik 


Vi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


my irubus potential business 


Argohartono AR 


KETIKA 
SAYURAN DAN 
IKAN BERFADU 


Sekali mendayung dua tiga pulau terlampau 
itu cocok menggambarkan budidaya yang 


Eri Setiadi lakukan. 


lahan 1 m? Eri memanen ikan dan sayuran sekaligus. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


|. Sepertinya peribahasa 


Dari 


N Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu 


3 
E 
z 
3 
(3 


Dalam budidaya H yang Eri Setiadi, SSi, MSc, lakukan sederhana. 
akuaponik sayuran B U o | daya la menebar 500 benih lele ukuran 10—12 cm di 
Pa asal akuarium dengan panjang 200 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm. Pada 
waktu yang sama ia juga menanam 40 bibit kailan berdaun 3 helai di talang 
yang berada di samping akuarium. Empat talang, panjang masing-masing 
2 m, tersusun 2 tingkat. 
Selang 2 bulan Eri memanen 56 kg lele ukuran 8—10 ekor/kg. Selama 
Pada budidaya waktu budidaya ia juga memanen kailan sebanyak 4 kali dengan interval 
akuaponik padat tebar 12—14 hari. Sekali panen rata-rata 1,5—2 kg. Artinya, alumnus Fakultas 
benih lele lebih tinggi Biologi Universitas Nasional itu memanen minimal 6 kg kailan. Eri memanen 
Ka para Sudipaya sak kailan dengan cara memotong batang 5 cm dari permukaan media. Dengan 
i kolam konvensional . : : 5 : 
cara itu kailan akan tumbuh kembali dari pangkal batang yang tersisa. 
Makanya pria kelahiran Bogor itu bisa panen berkali-kali. 
Selain memanen 2 komoditas sekaligus, budidaya yang Eri lakukan 
juga memiliki keunggulan daripada budidaya konvensional. “Padat 
tebar lele lebih tinggi dari pada peternak umumnya,” katanya. 


Tri Susanti 


€ Tanpa Pupuk 

» Pada volume air sama, 300 I, peternak hanya menebar 300 
ekor benih lele ukuran 10—12 cm. Sementara Eri bisa menebar 
hingga 500 ekor. Menurut peraih gelar master dari Jurusan Aguatic 

Bioscience, Universitas Kochi, Jepang itu survival rate (SR) alias 

tingkat kelulusan hidup ikan bersungut itu juga tinggi, 70—806. 

Padahal SR lele di peternak lele umumnya hanya 4056. 


A 


D my trubus potential business 


Bahrudin 


Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu e 


Selain itu, Eri juga bisa memanen kailan lebih banyak daripada petani 
konvensional, 6—8 kg per m? per 2 bulan. Menurut petani sayuran di 
Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, H Muhammad Saputro, 
biasanya kalian ditanam dengan jarak tanam 50 cm x 
60 cm. Panen yang dilakukan dengan cara dipotong 
pangkal batangnya sehingga bisa panen beberapa 
kali. “Dengan cara itu bisa panen kailan setiap 2—3 
minggu sebanyak rata-rata 0,5 kg/m?,” kata 
petani sayuran sejak 20 tahun silam itu. 

Namun, syaratnya pemberian pupuk 
kandang rutin setiap habis panen. Menurut 
Saputro pupuk kandang diberikan 1 kg 
per meter persegi. Jika tidak dipupuk maka 
hasil panen berikutnya berkurang. Bandingkan 
dengan Eri yang tak mengeluarkan biaya pupuk 
untuk sayurannya. Pupuk sudah diperoleh dari 
limbah kotoran ikan. 

Sistem budidaya yang Eri lakukan dikenal 
dengan nama akuaponik. Disebut akuaponik lantaran sistem 
itu terdiri atas akuakultur alias budidaya ikan dan hidroponik. 
Akuaponik telah dilakukan di negara-negara maju, khususnya 
yang memiliki keterbatasan lahan untuk mengoptimalkan 
produktivitas biota perairan. 

Prinsip akuaponik adalah memadukan akuakultur alias 
budidaya ikan dan hidroponik sayuran atau buah. Menurut 
Prof Jordan Hwang, praktikus akuaponik di Taiwan, ikan 
menghasilkan amonia, sedangkan tanaman memerlukan 
nitrat dan nitrit. Kedua sistem itu dipadukan sehingga air 
bersih dari amonia dan sisa pakan, sedangkan tanaman memperoleh 
nutrisi. Sistem hidroponik menjadi penyaring mekanis—kotoran padat— Sayuran yang dihasilkan 
dan biologis air untuk ikan. organik 


Karina 


Dasar Akuaponik 


AKUAPONIK 


my trubus potential business € 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Porsi ikan 150 gram 
dapat memberikan 

hingga 60 persen 
kebutuhan protein 
harian orang dewasa 


N Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu 


Budidaya Ikan 

Budidaya ikan salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus 
membudidayakan ikan di tangki atau ruang tertutup, biasanya untuk 
menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi (pemancingan). Untuk 
kebutuhan pangan, ikan yang paling banyak dibudidayakan adalah ikan 
mas, gurami, lele, patin, dan nila. 

Sebagai bahan pangan, ikan merupakan sumber protein penting. Porsi 
ikan 150 gram dapat memberikan hingga 60 persen kebutuhan protein 
harian orang dewasa. Di negara-negara padat penduduk, dimana tingkat 
asupan protein tergolong rendah, ikan menjadi sumber gizi yang berguna. 

Protein ikan memiliki keunggulan dibandingkan dengan protein dari 
sumber lainnya, yaitu komposisi asam amino ikan terbilang lengkap 
dan mudah dicerna tubuh. Di samping itu, kandungan gizi ikan yang 
mengandung asam lemak omega 3 juga berguna untuk meningkatkan 
kecerdasan selain bermaanfaat untuk mengurangi risiko penyakit jantung, 
stroke, darah tinggi, radang sendi, alzheimer, dan depresi. 

Karena manfaatnya yang tinggi bagi kesehatan, permintaan ikan pun 
semakin meningkat. Hal itu mendorong peternak untuk membudidayakan 
ikan lebih intensif. Selama ini banyak peternak membudidayakan ikan 
dalam suatu sistem tertutup seperti di kolam, empang, atau danau. Dalam 
suatu sistem tertutup, secara kontinu ikan memproduksi limbah nutrien 
yang secara perlahan tapi pasti mencapai level toksik bagi ikan itu sendiri. 

Dalam makalahnya berjudul Aguacultural Production Systems John 
Colt mencatat dari satu kilogram pakan dan 250 gram oksigen (O,) yang 
dikonsumsi, ikan mengeluarkan 340 gram karbon dioksida (CO,) dan 30 
gram amonia melalui insang, serta 500 gram feses padat dan 5,5 gram 
PO,-P. Hal serupa disampaikan Thomas M. Losordo, Michael P. Masser, 
dan James Rakcoy. Dalam makalah berjudul Recirculating Aguaculture 
Tank Production Systems mereka menulis sekitar 3 persen dari pakan yang 
dikonsumsi ikan menjadi amonia. Artinya, jika ikan mengonsumsi 1 kg pakan 
per hari maka limbah berupa amonia yang dikeluarkan sebesar 30 gram. 


my irubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Faiz Yajri 


Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu ed 


Keberhasilan budidaya ikan sangat erat kaitannya dengan kondisi 
lingkungan optimum untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan 
yang dipelihara. Oleh karena itu untuk menjaga lingkungan akuakultur agar 
selalu dalam kondisi optimum maka air diresirkulasi melalui mekanisme 
filtrasi. 
Dalam sistem filtrasi konvensional sebenarnya tidak mengeliminasi 
limbah nutrien dari sistem akuakultur karena nutrien tersebut hanya tertahan 
sesaat di media filter yang kemudian kembali lagi ke dalam wadah akuakultur. 
Padahal pembuangan limbah dari media filter akan dapat mempengaruhi 
lingkungan akuatik secara luas, hal itu tentu saja bertentangan dengan 
kebijakan proteksi lingkungan dalam good aguaculture practices untuk 
biosekuriti dan kelangkaan air. Untuk menjaga 
Dengan demikian, perlu dilakukan upaya eliminasi limbah nutrien lingkungan akuakultur 
itu dengan mengalihkannya ke tingkat trofik lain sehingga menjadi kan Meh 
suatu produk yang lebih bermanfaat. Salah satu caranya adalah dengan air diresirkulasi melalui 
menggabungkan budidaya ikan dengan sayuran. Budidaya sayuran yang mekanisme filtrasi 
dimaksud di sini adalah budidaya sayuran dengan sistem hidroponik. 


Pi 


NX 


my trubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


N Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu 


Ada Sejak 8000 Tahun SM 


Bermula di Tiongkok 


3.000 SM-Cina, Sawah 


Sejak 3.000 tahun SM hingga kini orang 
Tiongkok memelihara ikan di sawah yang airnya 
menggenang. Ikan memberikan pupuk dan 
menjadi predator hama. Hasilnya tanaman padi 
tumbuh subur tanpa pernah diberi pupuk dan 
pestisida buatan. 


2.000 SM-Mesir 


Ada relief yang membuktikan teknik pertanian yang sangat berkembang di nenek 
moyang Mesir. Seorang pria terlihat sedang memancing ikan nila dari kolam buatan dengan 
saluran kanal untuk tanaman. Di belakangnya tampak pembantu sedang memetik buah 
dari pohon yang diirigasi dengan air asal kolam ikan. 


1000 SM-Meksiko, Chinampas 

Suku Aztek bertahan hidup di daerah 
minim daratan dengan cara membangun rakit 
mengapung untuk bercocok tanam di atas danau. 
Rakit yang terbuat dari jalinan akar dan batang 
pohon itu disebut chinampas. Di chinampas 
itulah suku Aztek, yang tinggal di daerah berawa 
Danau Tenochtitlan—sekarang masuk wilayah 
Meksiko—menanam sayuran, tanaman bunga, 
bahkan pohon berkayu. Akar tanaman yang 
tumbuh akhirnya menembus dasar rakit dan 
memperoleh kebutuhan nutrisi tambahan dan 
air dari danau. Hasilnya tanaman tumbuh subur. 
Bahkan hasil panen dari chinampas ketika itu 
mampu menyuplai bahan pangan ke lebih dari 
setengah penduduk Meksiko. 


2000 M- Akuaponik Modern 


Sistem budidaya akuaponik sudah lebih 
maju. Ikan dipelihara di kolam dan tanaman 
dibudidayakan di media tanam yang bervariasi 
(pasir, rockwool, sekam bakar, dan batu) dengan 
kondisi lingkungan terkontrol. Sistem akuaponik 
pun sudah dibudidayakan dalam skala yang lebih 
beragam, mulai rumah tangga hingga pertanian 
komersial dengan model beragam." 


Dok. Badan Penelitian Pengembangan Kelautan dan Perikanan 


6 my trubus potential business 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Dok. Trubus 


www.aguaponics.org.uk 


Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu 


Akuaponik Versus 


Hidroponik 


Keterangan 


Butuh waktu sebulan untuk 
menumbuhkan bakteri yang berperan 
dalam penyediaan hara. 


Kecepatan Memulai 


Lebih cepat. Tinggal 
tambahkan nutrisi ke 
bak penampung pupuk 
sebelum mulai budidaya. 


Bakteri sengaja ditumbuhkan 


Keberadaan Bakteri 


Bersih dari bakteri 


Rendah karena nutrisi diperoleh dari 
limbah ikan. Hanya mengeluarkan 


Tinggi dan selalu 


wadah tanam. Umumnya setebal 12 
inci 


| . Biaya Nutrisi : : 
biaya pakan ikan yang harganya meningkat setiap tahun 
terjangkau 
Lebih tebal dan dalam karena U : 
mumnya menggunakan 
berfungsi ganda: sebagai biofilter dan - 99 
Wadah Tanam wadah tanam setebal 


6 inci 


Perendaman setiap 15 menit dan 
pengeringan setiap 45 menit. 


Siklus Basah & Kering 


Biasanya menggunakan 
teknik basah dan kering 
untuk memupuk 
tanaman setiap 4—6 jam 


Lebih mudah. Cukup cek kadar 


Harus mengecek 


pompa berjalan baik 


ammonia dan derajat keasaman setiap Perawatan konduktivitas elektrik 
minggu dan kadar nitrat setiap bulan setiap hari 
: 1 Perbanyakan tanaman 
Jika semua berjalan lancar , i 
i 1 kalah cepat dibandingkan 
perbanyakan tanaman lebih cepat dan Produktivitas : 
Nan : : 1 dengan akuaponik. 
lebih efisien. Bisa panen ikan sekaligus 
Hanya panen sayur 
, , Sistem hidroponik dibuat 
Merupakan ekosistem alami tanpa | , 
, . , oleh manusia sehingga 
kontrol manusia. Bekerja selama Ekosistem 


tidak akan sukses tanpa 
campurtangan manusia 


my trubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Henk van Staalduinen 


Di Indonesia hidroponik 
indoor dengan 
menggunakan lampu 
LED (Light Emitting 
Diode) diperkenalkan 
pada 2014 


Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu 


Hidroponik 

Hidroponik merupakan sistem budidaya sayuran tanpa 
tanah. Hidroponik berasal dari kata Yunani Kuno: hydro berarti 
air dan ponos berarti pekerja. Jadi hidroponik berarti “air yang 
bekerja”. Meski hanya air, tanaman dapat tumbuh segar dan 
normal dengan nutrisi yang tepat. 

Dalam sistem budidaya hidroponik tanaman mendapat 
nutrisi dari pupuk berupa campuran bahan-bahan kimia. 
Sementara pada sistem akuaponik tanaman memperoleh 
nutrisi dari air limbah organik ikan atau organisme air lainnya. 
Dalam operasionalnya, sistem akuaponik tidak menggunakan 
antibiotik atau bahan kimia yang dapat membunuh bakteri 
yang dibutuhkan dalam siklus kerja sistem. 

Di Indonesia hidroponik diperkenalkan pertama kali oleh 
praktikus pertanian di Cipanas, Jawa Barat, lin Hasim, pada 
1980. Ketika itu lin menggunakan sistem hidroponik untuk 
budidaya tanaman hias. Selang 2 tahun budidaya tanpa 
tanah itu baru digunakan untuk menanam sayuran. Pada 1983 teknologi 
hidroponik diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui ajang pameran 
flora dan fauna di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Sejak saat itu teknologi 
hidroponik pun semakin berkembang. Sebut saja budidaya hidroponik 
tanpa atap yang diperkenalkan pada 2006 dan hidroponik indoor dengan 
menggunakan lampu LED (Light Emitting Diode) pada 2014. 


Budidaya hidroponik tanpa atap diperkenalkan pada 2006 


8 


my trubus potential business 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Desi Sayidati R. 


Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu de 


Simbiosis Mutualisme 


Praktikus hidroponik di Jakarta, Ir Yos Sutiyoso, menuturkan tanaman, ikan, dan bakteri 
menjadi unsur penting dalam sistem akuaponik karena keberadaan ketiganya melahirkan 
simbiosis mutualisme. Ikan menyumbang hara berupa sisa pakan dan kotoran. Bakteri 
menyaring dan mengubah amonia menjadi nitrat, zat yang berfungsi sebagai pupuk bagi 
tanaman. Tanaman juga tahu membalas jasa dengan memasok oksigen yang diperlukan 
ikan. Air yang kaya oksigen itu secara otomatis akan mengalir lagi ke kolam dengan keadaan 
bersih. Jadi, tidak repot mengganti air dalam kolam.” 


Akuaponik 

Akuaponik sejatinya bukan barang baru karena sudah dibidani 
kelahirannya sejak 1990. Ketika itu ikan dipelihara dalam substrat 
hidroponik. Namun, cara itu tidak efektif. Jika populasi ikan dan jumlah 
tanaman tidak dihitung secara cermat, terjadi perebutan oksigen. Akibatnya 
perkembangan ikan dan sayuran tidak optimal. Itu dibuktikan oleh Yos 
Sutiyoso pada awal 1999. 

Saat itu ia mencoba akuaponik di lahan hidroponiknya di Bogor, Jawa 
Barat. Ikan dipelihara dalam bak-bak sayuran. Bagian atas bak ditutup 
stirofoam. Lubang hanya digunakan sebagai media tumbuh sayuran. 
Ternyata cara itu kurang berhasil karena terjadi perebutan oksigen antara 
ikan dan tanaman. “Ikan dan sayuran yang dipanen sama-sama kurus,” 
kata alumnus Institut Pertanian Bogor itu. 


my irubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bahrudin 


Rosy Nur A. 


Budidaya sistem 
akuaponik cocok 
dikembangkan untuk 
kebutuhan pangan 
sendiri. Sayuran 

yang dihasilkan pun 
terjamin kesegaran dan 
kesehatannya 


10 


N Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu 


Pada 2000 berkembang teknologi baru akuaponik. 
Prinsipnya ikan dan sayuran dipelihara bukan dalam 1 
wadah. Keduanya ditempatkan dalam bak terpisah. Air dari 
bak ikan dialirkan melalui filter dan bak penampung sebelum 
diserap oleh tanaman. Filter mengandung jasad renik dan 
mikroba untuk menguraikan bahan organik dalam air. Setelah 
dipergunakan oleh tanaman, air yang kaya oksigen itu 
dialirkan kembali ke bak ikan. 

Keuntungan akuaponik tak cuma itu. Jika Anda pehobi 
ikan, menguras dan membersihkan kolam pasti menyita 
waktu dan tenaga. Namun, dengan akuaponik Anda tidak 
perlu repot-repot menyingsingkan lengan. Tinggal menambah 
sayuran hidroponik di dekat bak ikan dan membangun sedikit 
prasarana. Hasilnya bak kolam ikan tetap bersih sepanjang 
waktu dan Anda bisa panen sayuran dari kebun sendiri. 
Praktis dan menyenangkan. 

Sistem budidaya akuaponik cocok dilakukan di daerah 
perkotaan yang lahannya semakin lama semakin terbatas. 
Akuaponik memiliki banyak keunggulan karena dapat 
dilakukan di lahan terbatas seperti daerah perkotaan dan 
tidak perlu banyak air. Air cukup ditambahkan jika volumenya 
berkurang akibat penguapan. 

Selain itu, budidaya sistem  akuaponik cocok 
dikembangkan untuk kebutuhan pangan sendiri. Sayuran 
yang dihasilkan pun terjamin kesegaran dan kesehatannya 
karena organik. Maklum, pembudidaya cukup memberikan 
pakan untuk pertumbuhan ikan. Sementara tanaman 
mendapatkan nutrisi asal kotoran dan sisa metabolisme ikan 
yang mengandung kadar N dan P. 

Eri menuturkan budidaya akuaponik dapat meningkatkan kadar 
oksigen terlarut 0,5—1 ppm. Selain itu juga dapat menurunkan kadar nitrit 
dari 4,4 mg/l menjadi 0,013-0,25 mg/l. Kandungan nitrit dalam perairan 
dapat menghambat kemampuan darah ikan mengikat oksigen sehingga 
bisa terserang methaemoglobin yang dapat menyebabkan kematian. 
Dengan akuaponik ikan tumbuh sehat dan tanaman pun subur. 


Tren 


Setahun terakhir akuaponik kembali naik daun. Langsung atau tidak 
langsung hal itu dipicu oleh sistem budidaya hidroponik yang juga tengah 
digandrungi masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Sebut saja 
Andi Fadly Arifuddin yang membudidayakan sistem akuaponik di rumah 
singgahnya di kawasan Pondokcabe, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. 

Vokalis band Padi itu memelihara ikan bawal, nila, dan gurami di 
kolam seluas 11 m x 1,2 m. Di bagian belakang, ia mengolamkan udang 
di bak berukuran 1 m x 1,5 m. Di atas setiap kolam, pria setinggi 175 cm 
itu menanam sayuran. “Saya menerapkan sistem akuaponik,” ujar Fadly. 
Di atas kolam bawal, pria kelahiran 13 Juni 1975 itu menyulap bathtub 
bekas menjadi wadah tanam. Fadly menanam bayam, kangkung, tomat, 
dan cabai serta talas dan pepaya. Ia ingin membuktikan sistem akuaponik 
juga cocok dipakai untuk menanam tanaman buah. 


my irubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu de 


Selain Fadly, H Ramin Saaman di Kramatjati, Jakarta Timur, juga 
berbudidaya dengan sistem akuaponik. la membangun 4 kolam semen 
masing-masing berukuran 4 m x 6 m dengan kedalaman air 40 cm. Di 
salah satu kolam, pria yang menerapkan sistem akuaponik sejak 2005 
itu menanam kangkung dalam pipa berukuran tiga inci yang melekat di 
dinding. Enam talang air sepanjang satu meter yang berisi kangkung dan 
pakcoi ditopang penyangga kayu di tengah kolam. 

Ramin memanen kangkung dan pakcoi berumur 21 hari dengan 
cara pangkas. Dengan cara pangkas, pensiunan perusahaan farmasi 
multinasional itu tidak perlu menanam ulang. Sepuluh hari berikutnya 
Ramin panen kedua, sementara panen ke-3—5 sepekan sekali. Setelah 
lima kali panen barulah pria yang lahir setelah tentara Jepang mengalahkan 
penjajah Belanda itu menanam ulang sayuran. 

Ramin beruntung tak perlu repot menjajakan sayurannya ke pasar. 
Tanpa menimbang bobot hasil panen, warung sayur di dekat rumahnya 
langsung membeli seharga Rp20.000 per talang. Dari empat talang, pria 
berusia 72 tahun itu memperoleh Rp80.000 per panen. Singkatnya, Ramin 
memperoleh Rp400.000 dari 5 kali panen selama 31 hari, hanya dengan 
sekali menanam. Itu belum termasuk hasil dari kolam. 

Kolam itu berisi 800 ikan, terdiri atas nila dan patin. Ramin panen ikan 
pada bulan ke-6 pascatebar dengan bobot ikan rata-rata 0,5 kg. Ayah lima 
anak itu menjual ikan itu dengan harga rata-rata Rp15.000 per kg. Artinya, 
Ramin meraup omzet Rp6-juta setelah 6 bulan atau rata-rata Rp1-juta per 
bulan. Jadi total pendapatan per bulan dari kolam akuaponik itu mencapai 
Rp1,4-juta. 


my trubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Hasil panen sayuran 
dari budidaya secara 
akuaponik lebih hijau, 
segar, awet, dan tidak 
mudah menguning 


11 


Dok. Trubus 


Bahrudin 


12 


Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu 


Hemat air 
Dengan sistem sirkulasi, air dapat dipakai berulang. Penambahan 
air hanya dilakukan jika volumenya berkurang akibat penguapan. 


Hemat lahan 
Dapat dilakukan di lahan terbatas dengan bantuan sarana penunjang. 


Hemat tenaga kerja 

Jika Anda pehobi ikan, menguras dan membersihkan kolam pasti 
menyita waktu dan tenaga. Dengan menggunakan akuaponik, 
kolam ikan tidak perlu sering dibersihkan. Proses pemeliharaan 
tanaman pun tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. 


Populasi padat 

Pada volume air sama, jumlah ikan yang ditebar pada sistem 
akuaponik lebih banyak dibandingkan dengan konvensional. 
Contohnya pada volume air 300 I dapat ditebar 500 ekor benih lele 
pada sistem akuaponik, sedangkan sistem konvensional hanya 300 
ekor benih lele. 


Tanpa pupuk kimia 

Tanaman mendapatkan nutrisi asal kotoran dan sisa metabolisme 
ikan yang mengandung kadar N dan P. Oleh karena itu sayuran yang 
dihasilkan terjamin kesegaran dan kesehatannya karena organik. 


Tanpa pestisida 
Tidak ada aplikasi pestisida selama budidaya sayuran, terutama 
sayuran daun yang cepat panen, sekitar 30 hari.” 


my trubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ketika Sayuran dan Ikan Berpadu d4 


Akuaponik dan Siklus Nitrogen 


Mengeluarkan NH 1 


Kotoran 
ai. PANEN Dengan bantuan 
Cair dan padat bakteri Nitrosomonas 
Ikan diubah menjadi 


NO, 


Nitrit 
.. Dengan bantuan 
ran aealui bakteri Nitrobacter 
akar tanaman di ubah menjadi 
«—— NO, 
Nitrat Dibuang melalui 


pergantian air dalam 
akuarium standar 


Lebih Sehat 


Alasan kuat yang menjadi dasar banyak orang melirik budidaya 
sistem akuaponik adalah menghasilkan dua produk sekaligus dari satu 
unit produksi, yaitu ikan dan sayur. Selain itu, akuaponik juga dapat 
menghasilkan sayuran segar dan ikan sebagai sumber protein pada 
daerah-daerah kering dan ketersediaan lahan terbatas. 

Hasil panen sayuran pun lebih hijau, segar, awet, dan tidak mudah 
menguning. Selain itu, sayuran menjadi lebih sehat karena bersifat organik. 
Sebab, selama masa tanam sayuran tidak menggunakan pupuk kimia dan 
pestisida, karena hanya menggunakan limbah dari kolam sebagai pupuk 
alaminya. Tanaman yang bersifat organik juga akan memiliki nilai jual yang 
lebih tinggi di pasaran bila dikembangkan dalam skala besar, sedang bila 
dikonsumsi sendiri tentunya menjadi bahan makanan yang sehat. 

Akuaponik bisa diterapkan dalam skala besar maupun dalam skala 
kecil untuk rumahan. Untuk kita yang sudah punya kolam ikan di rumah bisa 
dimanfaatkan untuk akuaponik, namun untuk yang tidak punya kolam bisa 
juga menggunakan akuarium. Selain hasil tanamannya bisa dikonsumsi, 
penerapan akuaponik di akuarium juga bisa menambah estetika di dalam 
ruangan rumah dan akan membuat rumah menjadi lebih hijau.” 


my irubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


13 


Panen Ikan sekaligus 
sayur dengan 
budidaya akuponik 


14 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bahrudin 


my trubus potential business 


KOMBINASI 
SAYURAN 
UAN IKAN 


Bagai dawat dengan kertas. 


Begitulah ikan dan tanaman dalam budidaya 


akuaponik. Kedua komoditi itu tak terpisahkan karena prinsip dasar akuponik 
adalah memadukan budidaya ikan dan tanaman sekaligus. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


N Kombinasi Sayuran dan Ikan 


ii H hampir semua jenis ikan air tawar dapat 
Se ati nya dibudidayakan dengan sistem akuaponik. Namun, 
bila ditinjau dari segi efisiensi waktu dan analisis ekonomi, biasanya dipilih 
jenis ikan yang mempunyai pertumbuhan cepat dan bernilai ekonomis tinggi 
sehingga siklus budidaya tidak terlalu lama dan lebih menguntungkan. Jenis 
ikan yang dipilih antara lain lele, patin, mas, nila, dan gurami. 

Sementara jenis tanaman yang cocok untuk akuaponik adalah tanaman 
semusim yang memiliki akar serabut dan cepat tumbuh. Contohnya 
kangkung, selada, pakcoi, kailan, genjer, cabai, terung, tomat, dan 
stroberi. 


Ragam Ikan 


Bawal 
Ikan bawal yang cocok untuk dipadukan dalam sistem akuaponik 
adalah jenis ikan bawal air tawar Colossoma macropomum. Jenis itu 
berbeda dengan ikan bawal laut Pampus argentus (bawal putih) dan Formio 
niger (bawal hitam). Warna tubuh bawal air tawar abu-abu tua. Perbedaan 
nyata dengan bawal laut, ujung-ujung sirip bawal air tawar berwarna merah 
menyala. 
Ikan bawal air tawar hidup di air yang tidak terlalu jernih dan juga tidak 
terlalu keruh dengan derajat keasaman (pH) 5—7, suhu optimum 22 —28”C, 
dan kesadahan 20”. Di daerah aslinya, ikan bawal merupakan ikan liar yang 
hidup bebas di sungai besar dan anak-anak sungai kecil. 
Kebiasaan makan ikan bawal termasuk ke dalam kelompok 
Lastioro Anmi Tambunan ikan pemakan segala (omnivora) meskipun pada fase benih 
dominan bersifat karnivora dengan memakan hewan renik berupa 
crustacea, cladocera, copepoda dan ostracoda. Setelah dewasa, 
bawal air tawar memakan tumbuhan dan hewan, sehingga dalam 
pemeliharaannya dapat diberikan pakan buatan seperti pelet dengan 
kandungan protein rendah (kandungan protein 2546) atau pakan 
alternatif lainnya. Pelet dengan kandungan protein tersebut sudah 
cukup untuk memacu pertumbuhan bawal air tawar. 

Ikan bawal merupakan salah satu komoditas perikanan yang 
bernilai ekonomis cukup tinggi karena mudah dibudidayakan, 
pertumbuhannya cepat, memiliki ketahanan tinggi terhadap kondisi 
limnologis yang kurang baik, dan memiliki tingkat mortalitas rendah. 
Masyarakat menyukai dagingnya yang tebal, teksturnya yang lembut 

dan rasa dagingnya yang enak, hampir menyerupai rasa daging ikan 

Semula bawal dikenal gurami. Selain itu, ikan bawal memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. 

sebagai ikan hias karena Selain sebagai ikan konsumsi, bawal juga diminati sebagai ikan hias, 

warnanya yang menarik. — terutama saat fase benih. Sebab sosoknya unik dengan bentuk pipih yang 
menyerupai discus. Belum lagi gerakannya indah, lambat dan tenang seperti 
halnya gurami. Ikan asal Amazon, Amerika selatan, itu diminati pula sebagai 
ikan target di kolam pemancingan. 


Tipe : omnivora 
Jenis/hibrida 1- 
Pemeliharaan :4—6 bulan 
1 6 my trubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kombinasi Sayuran dan Ikan 


Belut 

Belut dapat menjadi pilihan komoditas budidaya akuaponik karena 
kandungan gizinya cukup lengkap. Beberapa di antaranya lebih tinggi 
dibandingkan telur dan daging. Contoh kandungan proteinnya. Monopterus 
albus memiliki kandungan protein 18,4 g/100 g. Jumlah itu lebih tinggi 
daripada kandungan protein telur ayam (12,5 g/100 g) dan daging sapi (12,8 
9/100 g). 

Secara umum ada 2 jenis belut yaitu belut sawah dan belut rawa. 
Keduanya dapat dibedakan berdasarkan warna kulitnya. Kulit punggung 
belut sawah berwarna cokelat kekuningan (agak cerah), sedangkan kulit 
punggung belut rawa berwarna cokelat kehitaman (agak gelap). 

Hewan nokturnal itu menyukai lumpur untuk hidup dan 
berkembang biak. Lumpur tidak akan melukai 
kulitnya yang tanpa sisik. Belut tumbuh 
optimal di dataran menengah pada 
ketinggian 400—700 m dpl 
dengan suhu ideal 28—30”C 
dan pH air 6—7. Jika pH 
lebih tinggi dari 7 maka 
akan menyulitkan 


belut untuk hidup karena kondisi 
lumpur cenderung padat dan 
berkapur. 

Belut mampu bertahan pada area 
dengan kandungan oksigen rendah. 
la mentolerir kadar oksigen rendah di 
dalam air karena dapat mengambil oksigen 
langsung dari udara. Itulah sebabnya belut 
sering memunculkan kepalanya di permukaan 
air. Sementara belut yang masih sangat muda 
menyerap udara lewat lipatan kulit di rongga mulut. Dengan keistimewaannya 
itu belut dapat hidup berbulan-bulan tanpa air, asalkan lingkungannya tetap 
lembap. 

Dilihat dari pakannya, belut termasuk jenis karnivora. Sebagai ikan 
karnivora, belut membutuhkan pakan berprotein tinggi untuk pertumbuhan 
dan perkembangannya. Untuk itu, pemberian pakan dengan protein di atas 
5096 sangat penting dilakukan dalam budidaya. Contoh pakan yang cocok 
untuk belut berupa burayak ikan, ikan kecil, cacing tanah, cacing sutera, 
dan keong mas. 


Tipe : karnivora 
Jenis/hibrida : belut sawah dan belut rawa 
Pemeliharaan :4 bulan 


my trubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Belut mampu 
betahan pada kondisi 
kandungan oksigen 
rendah 


Ag 


Dian Adijaya S 


N Kombinasi Sayuran dan Ikan 


Gurami 

Gurami merupakan ikan air tawar asli Indonesia, Malaysia, Thailand, 
Vietnam, Laos, Kamboja, dan India. Di tanahair gurami berasal dari pulau 
Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Di alam, gurami hidup di perairan tenang 
seperti danau, rawa, dan situ, termasuk pula di air payau. Ia paling menyukai 
kolam-kolam dangkal dengan banyak tumbuhan. 

Gurami menyukai kondisi perairan dengan suhu optimum 24—28”C, 
kandungan oksigen terlarut 3—5 ppm, dan derajat keasaman (pH) 7—8. 
Gurami masih mampu bertahan hidup dengan kondisi kadar karbondioksida 
(CO,) terlarut mencapai 100 ppm. Padahal mayoritas ikan air tawar akan 
mati pada kadar CO, terlarut sebesar 15 ppm. Kehidupan Osphronemus 
goramy juga tidak terganggu dengan adanya bahan beracun di dalam air 
seperti nitrogen dalam bentuk amonia (NH,) atau amonium (NH,) maupun 
sulfida dalam bentuk asam sulfida (H,S). 

Sesekali gurami muncul ke permukaan 
untuk bernapas langsung dari udara. Gurami 
memiliki organ pernafasan khusus—labirin — 
kaya akan darah yang memungkinkan transfer 
oksigen dari air yang dihirup ke sistem 
peredaran darah gurami. Dengan memiliki 
organ itu gurami dapat bertahan hidup di air 
yang rendah oksigen. Ikan yang termasuk 
dalam famili Osphronemidae itu dapat hidup 
mulai dari daerah dataran rendah hingga 
tinggi. Namun, umumnya ia berkembang 
baik di dataran rendah. Di dataran tinggi 
perkembangan tubuh gurami lebih lambat 
dibandingkan ikan yang dibudidayakan di 
dataran rendah. 

Berdasarkan jenis pakan, gurami tergolong 
ikan pemakan segala (omnivora). Larva gurami 
memakan renik yang hidup sebagai perifiton — 
mikroorganisme baik tumbuhan maupun hewan 

yang hidup menempel, bergerak bebas, atau melekat pada permukaan 
benda-benda yang ada diperairan tawar—misalnya sungai —seperti batu, 
kayu, dan batang-batang tumbuhan air. Contoh perifiton adalah daphnia, 
infusoria, moina, dan rotifera. Sementara benih gurami lebih menyenangi 
larva serangga, cacing sutra, crustaceae, dan zooplankton. Ketika sudah 
besar gurami cenderung menjadi herbivora, yaitu memakan daun dari 
tumbuhan air. 
Gurami termasuk ikan konsumsi dengan harga relatif mahal 
dibandingkan ikan air tawar lainnya. Meski begitu, ia tetap digandrungi 
Gurami tergolong ikan lantaran rasanya gurih dan tidak memiliki duri halus seperti ikan mas 


Upa Sman aa sehingga lebih mudah disantap. 
pemakan segala 


s 
8 
K 
x 
S 
ta) 


Tipe : omnivora 
Jenis/hibrida : gurami soang, jepun, kapas, bastar, paris, 
bluesafir, dan porselin 
Pemeliharaan 14 bulan 
1 8 my trubus potential business 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


